SILABI MATA KULIAH HUKUM KETENAGAKERJAAN 



Fakultas 
Jurusan/ Prodi 
Mata Kuliah 
Kode Mata Kuliah 
SKS 

Standar Kompetensi 



Syari’ah 

Hukum Bisnis Syariah 
Hukum Ketenagakerjaan 

2 

Mahasiswa memahami secara universal tentang pengertian dan aspek hukum ketenagakerjaan, mengetahui sumber-sumber 
hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja, pengupahan, tunjangan dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian sengketa 
ketenagakerjaan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. 



NO 


KOMPETENSI DASAR DAN 
HASH BELAJAR 


MATERI POKOK DAN URAIAN 
MATERI POKOK 


PENGALAMAN 

BELAJAR 


INDIKATOR 


STRATEGI 


PENILAIAN 


WAKTU 


SUMBER BAHAN/ ALAT 




1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


Mhs mengerti tentang 
konsep hukum 
ketenagakerjaan, Asas dan 
pemakaian istilah buruh, 
pekerja, pegawai dan 
karyawan dan mampu 
mengerti kedudukan hukum 
ketenagakerjaandalam tata 
hukum Indonesia 


1. Penegertian hukum 
ketenagakerjaan 

2. Asas hukum 
ketenagakerjaan 

3. pengertian (pemakaian 
istilah) buruh, pekerja, 
pegawai, karyawan, tenaga 
kerja 

4. kedudukan hukum 

ketenagakerjaan dalam tata 
hukum Indonesia 

a. ranah hukum privat 

b. ranah hukum public 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 
tentang materi 
dimaksud 


Mhs mampu menjelaskan 
tentang hukum 
ketenagakerjaan dan 
istilah-istilah buruh, 
pekerja, pegawai, 
karyawan dan tenaga 
kerja dan menjelaskan 
kedudukan hukum 
ketenagakerjaan 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Asri Wijayanti. Hukum 
Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi. 2010. Sinar 
Grafika 

3. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

4. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 


2 


Mhs memahami tentang 
sumber hukum 
ketenagakerjaan 


sumber hukum ketenagakerjaan 

a. Konvensi internasional 

b. UU tentang 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 
sumber-sumber hukum 
ketenagakerjaan yang 


Seminar 

kelas, 

Tugas 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 

Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 



1 









ketenagakerjaan (UU no. 
3 tahun 2003) 

c. Peraturan lain 

d. Traktat 

e. Kebiasaan 

f. Putusan pengadilan 
(yurisprudensi) 

g. Perjanjian 




disebutkan dalam materi 
pada bab ini 


kelompok, 

Diskusi 

kelompok 






Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 

4. Asri Wijayanti. Hukum 
Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi. 2010. Sinar 
Grafika 


3 


Mhs memahami tentang 
hubungan kerja antara 
pengusaha dengan tenaga 
kerja melalui perjanjian 
kerja. 


Hubungan kerja : 

hak dan kewajiban pekerja dan 
majikan 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 

tentang hubungan kerja 
antara pengusaha dengan 
tenaga kerja melalui 
perjanjian kerja. 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


2x 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 

4. Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 


4 


sda 


Pengertian perjanjian kerja dan 
macam perjanjian kerja yang 
diatur di dalam UU 
Ketenagakerjaan 


sda 




sda 






Sda 


5 


Mhs memahami tentang 
peraturan perusahaan dan 
perjanjian kerja bersama 


Peraturan perusahaan dan 
perjanjian kerja bersama. 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 
tentang peraturan 
perusahaan dan perjanjian 
kerja bersama. 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 



2 





















Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 

4. Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 


6 


Mhs memahami tentang 
hubungan kerja outcoursing 


outcoursing 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 

Outsorcing tenaga kerja di 
perusahaan 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. , 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 

4. Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 

5. Asri Wijayanti. Hukum 
Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi. 2010. Sinar 
Grafika 

6. UU tentang Jamsostek 


7 


Mhs memahami tentang 
kesehatan dan keselamatan 
kerja pada suatu lokasi kerja 
(perusahaan), bagaimana 
konsekwensinya apabila 
perusahaan tidak 
memberikan fasilitas 
keselamatan kerja, 
bagaimana konsekwensinya 
apabila pekerja tidak 
menggunakan fasilitas 
tersebut 


Kesehatan dan keselamatan 
kerja 

a. Menurut UU 
ketenagakerjaan 

b. Menurut konvensi- 
konvensi internasional 

c. Jamsostek melalui 
BPJS 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 
tentang kesehatan dan 
keselamatan kerja pada 
suatu lokasi kerja 
(perusahaan), 

-bagaimana 

konsekwensinya apabila 
perusahaan tidak 
memberikan fasilitas 
kesehatan dan 
keselamatan kerja, 

-bagaimana 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 



3 













konsekwensinya apabila 
pekerja tidak 
menggunakan fasilitas 
tersebut 








Pancasila, 1992 


8 


UTS 
















9 


Mahasiswa memahami 
tentang PHK dan macamnya 


Pemutusan Hubungan Kerja 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 
tentang tata cara atau 
proses penyelesaian 
sengketa ketenagakerjaan 
melalui alternatif 
penyelesaian sengketa 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 

4. Asri Wijayanti. Hukum 
Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi. 2010. Sinar 
Grafika 

5. Undang Undang tentang 
Ketenagakerjaan 


10 


Mhs mengetahui bagaimana 
cara atau proses 
penyelesaian suatu 
sengketa melalui alternatif 
penyelesaian sengketa yang 
terjadi antara tenaga kerja 
dan majikan/pengusaha 


Penyelesaian perselisihan 
ketenagakerjaan melalui 
Alternatif Penyelesaian sengketa 

1 . arbitrase 

2. madiasi 

3. konsiliasi 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 
tentang tata cara atau 
proses penyelesaian 
sengketa ketenagakerjaan 
melalui alternatif 
penyelesaian sengketa 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 

Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan R.G 
Kartasapoetra, Hukum 
Perburuhan Indonesia 
Berdasarkan Pancasila, 
1992 

4. Undang-Undang No. 2 
Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan 



4 





















Hubungan Industrial. 

5. Asri Wijayanti. Hukum 
Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi. 2010. Sinar 
Grafika 

6. Undang Undang tentang 
Ketenagakerjaan 


11 


Mhs mengetahui tentang 
proses beracara melalui 
pengadilan hubungan 
industrial 


Penyelesaian sengketa 
ketenagakerjaan melalui 
pengadilan (pengadilan 
Hubungan industrial) : 

1 . sejarah adanya pengadilan 
hubungan industrial dan 
sumber hukumnya 

2. kompetensi relatif dan 
absolut 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 
tentang proses beracara di 
pengadilan industrial 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


2x 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila , 1992 

4. Undang-Undang No. 2 
Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial. 


12 


Mahasiswa mengetahui 
perjanjian kerja menurut 
konsep hukum Islam 


Konsep hk.ketenagakerjaan 
menurut hukum Islam 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mhs mampu menjelaskan 
tentang perbandingan 
konsep ketenagakerjaan 
dalam hukum Islam 
dengan konsep 
ketenagakerjaan yang 
berlaku di Indonesia 
sekarang 


Tugas 

kelompok, 

diskusi 




lx 

pertemuan 


Al Qur'an, haidst 


13 


Mahasiswa memahami 
Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri 


Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan perindungan 
tenaga kerja di luar negeri 


Seminar 

kelas, 

Tugas 

kelompok, 

Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi,post test 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 



5 





















Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 

4. UU tentang 
ketenagakerjaan 


14 


Mahasiswa mampu 
membuat legal opinion 


Membuat legal opinion perkara 
perburuhan 


Membaca buku, 
berdiskusi secara 
kelompok, ceramah 


Mahasiswa mampu 
menganalisis kasus 
perburuhan melalui legal 
opinion 


Diskusi 

kelompok 


Partisipasi kelas, 
presentasi 


lx 

pertemuan 


1. Abdul Hakim, Hukum 
Ketenagakerjaan 
Indonesia, Tahun 2014. 
Citra aditya Bakti. 

2. Iman Soepomo, 
Pengantar Hukum 
Perburuhan, Djambatan, 
Bandung 1988 

3. G. Kartasapoetra dan 
R.G Kartasapoetra, 
Hukum Perburuhan 
Indonesia Berdasarkan 
Pancasila, 1992 

4. Asri Wijayanti. Hukum 
Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi. 2010. Sinar 
Grafika 

5. Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 


16 


UJIANAKHIR SEMESTER 



6 





